

Microsoft* 

Windows 



Tanduan Cara ^Menginstali 


‘Windows Xp Sp3 Dntul^ 
Temui a Tengkap Dengan 

gambar 

3(ubamma9 ‘Vandestra 





Panduan Cara Menginstali Windows Xp Sp3 
Untuk Pemula Lengkap Dengan Gambar 

by 

Muhammad Vandestra 
2018 


Page 1 of 26 



Prolog 


Windows XP merupakan salah satu versi OS Windows besutan microsoft yang cukup berkesan 
bagi anak generasi tempo dulu seperti penulis. Setiap penulis mengunjungi wamet, jarang sekali 
kami menemui sistem operasi selain Windows XP. Dulu, saya memang sering sekali ke wamet, 
bukan untuk mengerjakan tugas, tapi untuk bermain game counter strike & Warcraft III bersama 
rekan dan sahabat. 

Kembali ke topik utama, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menginstali 
Windows XP dengan mudah. Meskipun tergolong sistem operasi yang cukup j adui, tapi ada saja 
beberapa orang yang masih ingin menginstali Windows XP, dikarenakan spesifikasi PC mereka 
yang j adui atau mereka sudah terbiasa dan nyaman menggunakan Windows XP. Simak langkah- 
langkah instalasi Windows XP berikut ini: 


Page 2 of 26 



Setting BIOS agar booting dari DVD 


Pada tutorial kali ini, saya menggunakan media instalasi berupa DVD installer Windows XP. 
Anda juga bisa melakukan instalasi menggunakan flashdisk dengan cara membootable flashdisk 
anda terlebih dahulu. 

Berhubung kita menggunakan media instalasi berupa DVD installer, maka dari itu anda perlu 
melakukan setting di BIOS agar booting pertama kali dilakukan dari DVD. Simak langkah- 
langkahnya berikut ini: 

1. Nyalakan atau restart PC anda. Setelah itu tekan tombol DEL (Delete) beberapa kali untuk 
masuk ke menu BIOS. Tombol yang digunakan untuk masuk BIOS tidak selalu sama antara PC 
satu dengan yang lain. Tapi tombol yang paling umum digunakan adalah Del, Fl, F2 atau 
Fn+F2. 

2. Tampilan BIOS kurang lebih seperti gambar berikut. Tampilan BIOS pun antara satu PC 
dengan yang lain juga berbeda-beda, tinggal menyesuaikan saja. Setelah itu, pindah ke tab Boot 
dengan menggunakan tombol navigasi ◄ ►. 



System Date: 



PhoenixBIOS Setup Utility 


[[fl: 47:00] 
[05/22/2017] 


Item Specific Help 


Legacy Diskette 0: 
Legacy Diskette B: 


<Tab>, <Shift-Tab>, or 
[1.44/1.25 HB 3T1 <Enter> selects Field. 
[Disabledl 


► Primary Master 

► Primary Slaue 

► Secondary Master 

► Secondary Slaue 


[Monel 

[Monel 

[Monel 

[Monel 


► Keyboard Features 


System Memory: 

Extended Memory: 

Boot-time Diagnostic Screen: 


640 KB 
2096128 KB 
[Disabledl 



Page 3 of 26 



















3. Seperti yang anda lihat pada gambar dibawah, posisi Hard Drive berada di posisi yang 
pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa booting pertama kali dilakukan pada HDD. Anda 
harus mengubahnya agar booting pertama kali dilakukan dari CD-ROM Drive. 


Main Aduanced 


PhoenixBIQS Setup Utility 
Boot 


Security 


►Hard Driue 


CD-ROM Driue 

Renouable Deuices 

Network boot from Intel ElOOOe 


Item Specific Help 


Keys used to uieu or 
configure deuices: 
<Enter> expands or 
collapses deuices uith 
a + or - 

<Ctr1+Enter> expands 
all 

<+> and <-> noues the 
deuice up or doun. 

<n> May moue renouable 
deuice betueen Hard 
Disk or Renouable Disk 
<d> Renoue a deuice 
that is not installed. 



Help 

Exit 



Select Iten 
Select Menu 



Change Ualues 
Select ► Sub-Menu 



Setup Defaults 
Saue and Exit 


4. Pilih CD-ROM Drive kemudian pindah agar posisinya berada di posisi pertama dengan 
menggunakan tombol +/-. 


Page 4 of 26 



















5. Pastikan anda sudah memasukkan DVD installer Windows XP nya ke dalam CD/ DVD drive 
PC anda. Setelah itu, simpan konfigurasi yang telah anda lakukan dengan menekan tombol F10. 


Page 5 of 26 





















Main Oduanced Security 


PhoemxBIQS Setup Utility 
Boot 


CD-ROM Driue 


►Hard Driue 
Renouable Deuices 
Netuork boot from Intel ElOOOe 


Iten Specific Help 


Keys used to uieu or 
configure deuices: 
<Enter> ejtpands or 
- is deuices uith 


Setup Confirmation 


Saue configuration changes and exit nou? 

[ 333 ] 


[Nol 


jer> expands 

> noues the 
or doun. 
loue renouable 
p:ueen Hard 
Disk or Renouable Disk 
<d> Renoue a deuice 
that is not installed. 


deuice b< 


Space 


Select 





Accept 


Langkah-langkah instalasi Windows XP 

1. Tekan sembarang tombol untuk memulai instalasi Windows XP. Jika anda menemui tampilan 
ini lagi di tengah-tengah proses instalasi, abaikan saja. Jika saat itu anda menekan tombol 
sembarang, anda akan mengulang lagi proses instalasi dari awal. 


Page 6 of 26 




















Press any key to boot froM CD or DUD.. 


2. Dibawah ini merupakan proses awal instalasi, silakan tunggu beberapa menit. 



Page 7 of 26 






3. Pada halaman ini, anda disuruh untuk melakukan partisi pada hardisk anda. Jika hardisk PC/ 
laptop anda masih baru dan belum pernah diinstali sebelumnya, silakan skip langkah nomor 3 
ini. Namun, bagi anda yang ingin melakukan instali ulang pada PC/ laptop anda dan tidak ingin 
data di dalamnya hilang, maka anda cukup menghapus partisi C: Partitionl [New <Raw>] 
dengan cara menekan tombol D, lalu tekan tombol L. 

Partisi C: yang anda hapus tadi akan menjadi Unpartitioned space (belum dipartisi), silakan 
buat partisi baru pada Unpartitioned space tadi dengan menekan tombol C, tentukan besar 
ukuran partisinya kemudian tekan Enter. Kemudian jadikan partisi C: sebagai lokasi 
instalasinya, lalu tekan Enter. Lebih jelasnya, simak gambar gif berikut ini: 


Windows XP Professional Setup 

The following list shows the existing partitions and 
unpartitioned space on this Computer. 

Use the UP and DOWN ARROW keys to select an iten in the list. 

* To set up Windows XP on the selected iten, press ENTER. 

* To create a partition in the unpartitioned space, press C. 

* To delete the selected partition, press D. 



ENTER=Install D=Delete Partition F3=Quit 


4. Seperti yang anda lihat pada gambar dibawah bahwa hanya ada tulisan Unpartitioned space 
yang menandakan hardisk belum dipartisi. Untuk itu, anda harus membuat partisi terlebih dahulu 
untuk lokasi instalasinya. Tekan tombol C untuk membuat partisi baru. 


Page 8 of 26 






Windows MP Professional Setup 

The following list sho ws the existing partitions and 
unpartleioned space o n elitis computei 1 . 

Use fclie IIP and DOWN ARROII kfiys t ei selact an i teri in tka list . 

* T a set iip Windows MF o n the selected iten, press ENJER - 

* T e create & partition in the nn part it ion e d spa t e, press C. 

* T d dclcte t h 15 selected part i t ion * * p re s s D _ 


32766 HB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [ilBFH 



ENTER"Instali OCrcate Partition F3"Qult 


5. Tentukan berapa besar ukuran partisi tersebut. Sesuaikan dengan berapa besar ukuran hardisk 
anda. Misal ukuran hardisk anda 500 GB, disarankan memberikan ukuran 100 GB untuk partisi 
C. Jika sudah, tekan Enter. 


Windows MP Professional Setup 


Vou asked Setup to create a new partition on 
32766 HB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi IMBR]. 

• To create the new partition, enter a sise below and 
press ENTER. 

* To go back to the preuious sereen witbout creating 
the partition, press ESC. 

The min imun sise for tbe new partition is 8 megabytes <MB>, 

The maximum sise for the new partit ion is 32 758 negabytes <MB>, 
Create partition of sise <in MB>: ifciididii^ M 


ENTER=Create ESC=Cance1 


Page 9 of 26 







6. Silakan buat lagi partisi baru dengan cara yang sama, pilih Unpartitioned space, kemudian 
tekan tombol C. 


Windows XP Professional Setup 

The folio win y lis t shows the e k is tim y paptitions and! 
uniiiirt itiuntd spaoc o n this conputcr. 

Use the U P and DOWN ARROW ke t ys t o select an item i n the lis t. 

• T o set u p Windows MF o n the selected item, press JEiNTIP- 

» T o ci*iEfltE a pai’t it ion in the unpapt it f o n ed spacc, ppesa C- 

* To delete the selected partition^ press P. 


3 2 7613 I1B Dislt 0 at Id 0 o n: h u s 0 on atap i C M B R ] 


Partitionl [New <Raw>] 


14998 m < 14998 MB free> 



!"Create Favtition 


7. Tentukan berapa besar ukuran partisi tersebut kemudian tekan tombol Enter. 


Page 10 of 26 




Windows XP Professional Setup 


Vou asked Setup to create a neu partition on 
32766 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR]. 

belou and 
creating 

megabytes <MB>. 
negabytes <NB> . 


ENTER=Create ESC=Cance1 


* To create tbe neu partition, enter a sise 
press ENTER. 

* To go back to tbe preuious screen uitbout 
tbe partition, press ESC. 


Tbe minimum sise for tbe neu 
Tbe maximum sise for tbe neu 
Create partition of sise <in 


partition is 8 

partition is 17759 

MB>: Emm 


8. Sebagai contoh, saya hanya membuat 2 partisi saja, yakni partisi C dan partisi E. Anda bisa 
membuat 2 atau lebih partisi tergantung kebutuhan. Abaikan Unpartitioned space yang 
berukuran 8MB, silakan pilih C: Partitionl [New <Raw>] sebagai lokasi instalasinya, 
kemudian tekan Enter. 


Page 11 of 26 




Windows XP Profei?*?ioiial Setup 


The following list sho ws the existing partitions and 
uinpartitioned space on this Computer. 

U s; e t]ie IIP and DO W H ARROU keys ti kcIecI: an iteri i n the lls-t 

* To set up Windows XP on the selected iten, press ENTER. 

* To ereate a partition in the unpartitioned space, press C. 

* To dclete the sclcctcd part it ion , prcsa 1. 



9. Partisi yang dijadikan lokasi instalasi tadi perlu diformat terlebih dahulu. Pilih Format the 
partition using the NTFS file system, kemudian tekan Enter. 


Windows XP Professional Setup 


The partition you selected is not fornatted. Setup will now 
format the partition. 

Use the UP and DOWN ARROW keys to select the file systen 
you want, and then press ENTER. 

If you want to select a different partition for Windows XP, 
press ESC. 

Fornat the partition using the NTFS file system <Quick> 
Format the partition using the FAT file system <Quick> 


the NTFS file system 


Format the partition using the FAT file system 


ENTER=Continue ESC=Cancel 


Page 12 of 26 









10. Proses formatting ini memakan waktu beberapa menit saja. 


Windows Professional Setup 


P1 e a s e wa i t w b i 1 o Setup P p j™ p; t e t h o partition 
G: Partitioni [New <Haw> I 14998 ME < 14998 ME free) 

o ei 3 2 7GCi M B Disfr 9 a t ld 0 u n bus B Pn a t api t IIE R]* 


11. Setelah itu, anda akan melihat jendela instalasi seperti dibawah ini. Proses ini memakan 
waktu yang cukup lama, yakni kurang lebih 40 menit. Jangan ditinggal tidur atau ngegame ya, 
soalnya kita harus mengisi informasi dan form di tengah-tengah proses instalasi. 


Page 13 of 26 










/ j. WrtUffl ' 



* jf Windows 



0 Collecting 
information 

An exciting new look 


0) Dynamic 

Windows® XP Professional sports a visual design that 


Update 

combines a sleek look, clean lines, and appealing colors with a 
task-oriented design and exceptionally streamlined navigation. 


(*) Preparing 



installation 

The redesigned Start menu makes it easier to find important 


Q Installing 

Windows 

information and to access the programs you use most 
frequently. 


<0 Finalizing 

By automatically cleaning up the notification area of the 


installation 

taskbar and grouping related taskbar items, Windows XP 
makes it easier to s^itch between programs and to open, 


Setup will complete in 
approximately: 

view, or close multiple items at the same time. 


39 minutes 




B3 

□ 


12. Pada halaman ini, pilih Next. 


Page 14 of 26 



* m Windows 


Q Collecting 
inFormation 

0 Dynamic 
Update 

Q Preparing 
installation 



0 Finalizing 
installation 

Setup will complel 
approximately: 

33 minutes 



13. Ketikkan nama anda pada kolom Name. Untuk kolom Organization, boleh diisi atau tidak. 


Page 15 of 26 



















* Windows 


Q Collecting 
inFormation 

0 Dynamic 
Update 

Preparing 

installation 


^ Finalizing 
installation 

Setup will complel 
approximately: 

33 minutes 



14. Masukkan product key Windows XP anda. Anda juga bisa memasukkan product key nanti 
degan cara pilih Next. 


Page 16 of 26 



















15. Nah jika muncul notif seperti ini, pilih No. Sebagai catatan, untuk Windows XP SP3, halaman 
untuk memasukkan product key ketika proses instalasi tidak ada. Pengguna bisa mengaktifkan 
Windows XP mereka setelah selesai melakukan instalasi. 


Page 17 of 26 























16. Ketikkan nama komputer anda, sebagai contoh NESABA-MEDIA. Pada halaman ini anda 
juga disarankan untuk membuat password administrator. Jadi tidak sembarangan orang dapat 
mengakses PC atau laptop anda. Masukkan password yang anda inginkan pada kolom 
Administrator password, kemudian masukkan ulang password anda pada kolom Confirm 
password. Selanjutnya pilih Next. 


Page 18 of 26 





















• Windows 


Collecting 

inFormation 

0 Dynamic 
Update 

Preparing 

installation 


0 Finalizing 
installation 

Setup will complel 
approximately: 

33 minutes 



17. Atur tanggal, waktu dan zona waktu sesuai lokasi anda (Indonesia). Selanjutnya pilih Next. 


Page 19 of 26 





















* * Windows 


(0 Collecting 
Information 

0 Dynamic 
Update 

Preparing 

installation 

# 


^ Finalizing 
installation 

Setup will complel 
approximately: 

33 minutes 



18. Pada halaman Workgroup or Computer Domain, pilih No, this Computer is not on network..., 
kemudian ketikkan nama workgroup sesuai keinginan anda. 


Page 20 of 26 






























• / Windows 


{*) Collecting 
information 

Q Dynamic 
Update 

Q Preparing 
installation 

m 

<0 Finalizing 
installation 

Setup will complel 

approximately: 

30 minutes 


Installing Network 



19. PC anda akan mengalami restart beberapa kali, jangan kuatir karena itu semua merupakan 
bagian dari proses instalasi. 


Page 21 of 26 

















*s 

Microsoft® 

Windows^ 

i ... \ 


1 BI ■ 1 

Oap>right ■£> Microsoft Corporation 

Microsoft 


20. Pada halaman ini, pilih Next. 


Page 22 of 26 




j •tficroioln 

** Windows 

Welcome to Microsoft Windows 

Ttiank you for purchasing Microsoft Win d dwsXP. 

Let's spend a few minutes setUri g upycur Computer. 

Welcome to Windows XF! 

© 

to tonilnoe, ciiefcNeia. 

fciert -f 


21. Untuk pengaturan Windows update, pilih Not right now. Setelah itu, pilih Next. 


Page 23 of 26 




g hflrcnoEttoft' 

* Windows 


Help protect your PC 


With Automatic y p d ales, Windows can rautinely checkforthe latest importanrt updates fa r your Computer and instali them 
auiimafelealiy. These updales can mtiude eecurtty ypdates, cnncai up-da(es„ and sereics patks 




» Help protect my PC by turning on Automatic Updates now 

(rec-ommended) 


9 Not right now 

ifyou nayemiumed on Auiomatic updales, your compuler is m o re vulnerabie to vlruses and ainer securtty 
Ihreats. 




Mo intormation is collcctod tnat can bc uscdle idcmvfy ycnu or coniaet vota. 

Piease read th a Windows u a data pnvacv siatemant . 


f or help, 

clicl* liareor pness Pi. 


fiack 


tiesl h> 


22. Selanjutnya anda dihadapkan pada halaman login. Masukkan password administrator yang 
telah anda buat pada langkah no. 16 tadi. Kemudian Enter. 


Page 24 of 26 






23. Selamat anda telah berhasil melakukan instalasi Windows XP. 





Itulah langkah-langkah bagaimana cara menginstali Windows XP dengan mudah. Misalkan 
spesifikasi PC atau laptop anda cukup mampu untuk menjalankan sistem operasi yang lebih baru, 
misal Windows 7, 8 atau 10, tidak ada salahnya untuk mencoba salah satu dari ketiga versi 
Windows tersebut. Kenapa? Windows XP ini sudah berhenti update sejak lama dan sangat rentan 
sekali akan adanya virus. 

Terinfeksinya malware atau virus pada PC anda bergantung pada sistem operasi apa yang anda 
gunakan dan bagaimana cara anda menggunakannya. Meskipun anda menggunakan sistem 
operasi Windows 10 tetapi anda sembarangan mengunduh file sana-sini, instali aplikasi yang 
tidak jelas, tidak menutup kemungkinan PC anda juga bakalan terinfeksi malware. Jika anda 
berminat untuk menginstali sistem operasi Windows yang lebih baru, gunakanlah Windows 10 
Versi LTSB salah satu varian Windows 10 yang paling ringan dan paling yahud. 


Page 26 of 26 








